BAB 04 


3 


Browser Safari 


Kalau Anda pengguna sistem operasi Microsoft Windows, tentu saja 
sudah akrab dengan yang namannya browser IE, sedangkan bagi Anda 
pengguna sistem operasi Mac, tentu akan akrab dengan browser Safari. 
Walaupun pada awalnya browser Safari hanya bisa dijalankan pada sistem 
operasi Mac, namun seiring berjalannya waktu, browser ini bisa juga 


digunakan oleh pengguna sistem operasi Microsoft Windows. 


Hal ini tentu saja sebagai upaya Apple Inc memperkenalkan berbagai 
produk besutan mereka, salah satu di antaranya browser. Walaupun 
terbilang sebagai browser yang masih minim fitur, namun untuk 
browsing secara umum Anda bisa menggunakannya dengan baik. Fitur 
yang menarik yang ada pada browser ini adalah halaman Top Sites, di 
mana berisi shortcut (thumbnail) dari situs-situs populer, seperti Apple, 
Yahoo, GoogleMaps, YouTube, Wikipedia, CNN, eBay, The New York 
Times, Amazon, Flickr, CNET (download.com) dan Expedia. 


Untuk urusan browsing, browser Safari terbilang masih lancar dalam 
mengakses halaman website. Browser Safari juga lulus dalam pengujian 


Acid3, mengenai hal ini bisa Anda lihat pada Bab 8. 


121 


@ Apple - Safari - Download Safari - Download the world's fastest and most innoyatiye browser for Mac and PC 





Fle Edi Mew History Bookmarks Window Help 


aje) Gt Hihttp:/Iwww.apple.com/safani/download/ G)(a: cooa Jo 
IOI HH Apple Yahool. Google Maps YouTube Wikipedia” News(162) ” Popular " 











iPz ja 
Safari 4 Whats New Whatis Safari Features 
y 
k 
Download Safari 4 ala s2 | 


The world's fastest browser. 
Free download for Mac 4 PC. 








O (other 


Why do we need this 





Gambar 4.1 Halaman situs Safari 4 


41 Sejarah Browser Safari 


Safari merupakan browser yang dibuat Apple Inc. Pada awalnya, browser 
ini ditujukan untuk pengguna sistem operasi Mac OS (Macinthosh). 
Sama seperti Microsoft yang membundel Internet Explorer dalam sistem 
operasinya, browser Safari juga dibundel bersama Mac OS X dan 
merupakan browser default di sistem operasi tersebut sejak Mac OS 
v10.3. Sebelum itu, yang menjadi browser default adalah Internet 
Explorer for Mac (tahun 1997 sampai 2003). Versi beta browser Safari 
untuk Windows diperkenalkan pada Konferensi Pengembang Sedunia 
Apple di San Fransisco pada 10 Juni 2007. Hingga saat ini, Safari bisa 
digunakan pada sistem operasi Windows. Namun demikian, Safari relatif 
belum dikenal dan digunakan pengguna Windows. Hal ini dapat di- 
maklumi karena pengembangan browser Safari memang lebih difokuskan 


untuk pengguna Mac OS. 


122 


411 Kelebihan dan Kekurangan Browser Safari 


Seperti browser pada umumnya, Safari menyediakan fitur standar yang 
biasanya dimiliki sebuah web browser, misalnya tabbed browsing, 
integrated search, download manager atau bookmark/private. Kelebihan 


fitur Safari dibandingkan browser yang lain adalah: 
Top Sites 


Fitur Top Sites akan menampilkan website yang sering dikunjungi dalam 
satu jendela. Website yang ditampilkan seolah-olah tertempel pada 
sebuah dinding. Tampilan thumbnail website akan memudahkan peng- 


guna untuk membuka website hanya dengan sebuah klik mouse. 
Cover Flow 


Fitur ini digunakan untuk menampilkan website pada bookmark dan 
history dengan tampilan seperti album art pada ITunes. Anda dapat 
memilih dan membuka website pada bookmark dan history dengan lebih 
mudah dan lebih cepat, karena website ditampilkan dalam bentuk 


preview dalam ukuran yang cukup besar. 
Full History Search 


Dengan menggunakan fitur ini, Anda dapat mencari teks tidak hanya 
dalam halaman website yang aktif. Anda dapat mencari teks pada seluruh 


website yang pernah Anda kunjungi. 


Secara keseluruhan, browser Safari ini memang terbilang masih miskin 
fitur, tidak ada fitur yang menonjol jika dibandingkan dengan browser 


lainnya. Berikut beberapa kekurangan yang ada pada browser Safari. 


1. Browser ini belum menyediakan add-ons/plugin/widgets yang bisa 


digunakan untuk menjadikan browser ini lebih lengkap. 


123 


2. Tampilannya tidak bisa diubah, sepertinya Safari mempertahankan 


tampilan aslinya. 
3. Untuk me-load halaman website terasa lama. 
4. Belum mendukung bahasa Indonesia. 


Tapi untuk hanya sekadar browsing saja, masih tetap nyaman untuk 


digunakan. 


41.2 Informasi Browser Safari 

Vendor: Apple Inc. 

Lisensi: Freeware. 

Dukungan sistem operasi: Windows (XP, Vista, Windows 7) dan Mac Os. 


Versi terakhir: 4.0.5 (pada saat buku ini ditulis). 


4.1.3 Menginstal Browser Safari 


Dalam pembahasan buku ini, penulis menggunakan Safari versi 4.0.5 
untuk sistem operasi Windows XP, Windows Vista dan Windows 7. Fitur 
Top Sites dan Cover Flow membutuhkan video card 64 MB yang 
mendukung DirectX 9.0. Browser Safari bisa Anda unduh melalui situs 
http://www.apple.com/safari/download/, namun Anda bisa mendapat- 


kannya dengan mudah pada bonus CD buku ini. 
1. Masuk ke direktori CDBab41Safaril. 
2. Klik ganda pada file instalasi SafariSetup.exe. 


3. Akan muncul kotak dialog instalasi awal. 


124 


Welcome to the Safari Installer 


Safari is the fastest and most innovative web browser For 
Mac and PC, 


Now, with Safari 4, you can choose your favorite sites 
from a stunning wall of graphical previews with Top Sites. 
Flip through websites as easily as you flip through albums 
iniTunes with Cover Flow, Easily retrieve sites you've 
seen before with Full History Search. 


5.31.22.7 





Gambar 4.2 Kotak dialog instalasi Safari 


Klik tombol Next. Muncul kotak dialog Licence Agreement. Bacalah 
persyaratan penggunaan browser Safari. Jika Anda menyetujui dan 
ingin melanjutkan proses instalasi, beri tanda ceklist pada pilihan I 


accept the terms in the license agreement. 


Klik tombol Next. Muncul kotak dialog Installation Options. Biar- 


kan semua pilihan dalam keadaan terceklist. 
Klik tombol Install. Proses instalasi Safari kemudian akan berjalan. 


Jika proses instalasi Safari sudah selesai, muncul kotak dialog seperti 
pada Gambar 4.2. Hilangkan tanda ceklist pada pilihan Open Safari 


after rhe installer exits kemudian tekan tombol Finish. 


Congratulations. 


Safari has been successfully installed on your computer. 











|Gpen Safari after the instaler axtts:) 





Click Finish to guit this Installer. 





Gambar 4.3 Proses instalasi Safari selesai 


125 


4.2 Menggunakan Browser Safari 


Pengguna internet yang sudah terbiasa menggunakan internet seringkali 
tidak menemui kesulitan ketika mencoba browser Safari untuk pertama 
kali. Untuk itu itu penulis akan membahas langkah-langkah dalam 


penggunaan browser Safari secara umum. 


4.21 Mengakses Website Secara Umum 


Cara penggunaan browser Safari pada prinsipnya sama dengan browser 
pada umumnya. Pengguna kemungkinan juga tidak akan kesulitan 
menggunakan fitur Safari yang tidak tersedia dalam web browser lain, 
karena Safari mempunyai tampilan yang sangat user friendly. 


1. Untuk menjalankan browser Safari klik Start » Program/All 
Programs » Safari » Safari. Muncul kotak dialog seperti berikut. 


Safari is not your default browser, 


Would you like to make it your default browser? 











“| Always perform this check, 











Gambar 4.4 Menjadikan Safari sebagai browser utama 


2. Beri tanda ceklist pada pilihan Always perform this check untuk 
menjadikan safari sebagai browser utama. Klik tombol Yes. 


126 


10. 


@ Apple -Start 


“taejlxcoe R 








iPad iTunes 


Watch the TV ad. 


iPad now shippin: 


9. 
Getfast, free shipping on your Pad, 
or ipad 


can buy a new iPad at your favorite Apple Retail Store or 


Laptop Killer? Pretty Close 
April 3,20 Featured Tutorial 
of iPad, Walt Mossberg (althinasd.com) writes: "After Wireless Basics 

ours with. 


View Hundreds of Tutariats 


PD narasi 


rowse, do e-mail, play games, reade. 
S motos 
Li 


FileMaker Announces Bento for iPad 
April 3, 2010 





Gambar 4.5 Tampilan browser Safari 


Menu Bar dan Tab Bar secara default tidak ditampilkan dalam 
browser Safari. Klik tombol Display a menu of general Safari settings 
#7! kemudian pilih menu Show Menu Bar untuk menampilkan 
Menu Bar. Untuk menampilkan Tab Bar, klik tombol #£”. Pilih 


menu Show Tab Bar. 


Untuk menambahkan tab baru, tekan kombinasi tombol Ctrl-T 
pada keyboard atau klik tombol Display a menu for the current page 

D' kemudian pilih menu New Tab. Anda juga dapat menambahkan 
tab baru dengan cara mengklik tombol #' yang terletak di sebelah 
kanan Tab Bar. 


Ketikkan alamat URL pada kotak isian Address Bar untuk membuka 
halaman website yang Anda inginkan. Jika ada teks yang sama 
dengan alamat URL yang pernah Anda masukkan, maka alamat URL 
tersebut akan ditampilkan. Alamat URL yang sudah cukup banyak 
akan dikelompokkan ke dalam kategori Top Hit (website yang sering 
dikunjungi) dan History (website yang pernah dikunjungi). 


127 


@ Sepak Bola : Maradona Pilih Mourinho 


File Edit View History Bookmarks Window Help 


4 man ko Ja kukita.comj) c 





Toko Buku Online Bukukita.COM - Komunitas Buku Indonesia http:/Jbukukita.comf 


Bank Negara Indonesia » Teras 
Office - Toko Buku Online 


Gambar 4.6 Mengetikkan URL pada Address Bar 


6. Tekan tombol Enter pada keyboard atau klik tombol Reload the 
current page €. 

11. Untuk mengatur ukuran tampilan halaman website yang sedang 
aktif, klik tombol Br. 


v Pilih menu menu Zoom » Zoom in atau dengan menggunakan 
kombinasi tombol Ctrl-- untuk memperbesar tampilan 


website. 


“Untuk memperkecil tampilan halaman website pilih menu 


Zoom » Zoom Out atau dengan kombinasi Ctrl---. 


Y Anda dapat menampilkan halaman website dengan ukuran 
normal dengan memilih menu Zoom » Actual Size atau 


dengan kombinasi Ctrl--0. 


“Jika Anda hanya ingin memperbesar atau memperkecil tam- 
pilan teks, pilih menu Zoom » Zoom Text Only. 

12. Untuk melihat halaman website yang pernah Anda kunjungi 

sebelumnya, klik tombol 4! atau tekan tombol Backspace. Untuk 

membuka halaman website berikutnya klik tombol |”! atau dengan 


menggunakan kombinasi tombol Shift#-Backspace. 


13. Anda dapat menyimpan halaman website yang sedang aktif dengan 
cara klik tombol 'B”' kemudian pilih menu Save As... atau tekan 
kombinasi Ctrl--S. Muncul kotak dialog Save As. 


128 


Savein: | (9 Documents 


TC) 
Mp Recent 
Documents 


F 


Desktop 


Mp Documents 


Mp Computer 


File name: | Website MataMaya 


Saveastype: — (HTML Files 





“4 
Mp Network 





Gambar 4.7 Kotak dialog Save As 


14. Ketikkan nama file pada kotak isian File name: Pada kotak pilihan 
Save as type: pilih HTML Files kemudian klik tombol Save. 


15. Untuk menyimpan gambar, klik kanan gambar yang akan disimpan 


kemudian muncul tampilan menu seperti terlihat pada Gambar 4.8. 








Wikipedia Mens (10) Y Popular Y 





Hitam Putih Facebook Official Book — Hitam Putih Facebook 


AI Facebook  KisahUnikFacehook — Mengenai Web Tip Irik 


Kejahatan Facebook 4 
Advertise 





Gambar 4.8 Menyimpan gambar dalam halaman website 


16. Pilih menu Save Image As... kemudian muncul kotak dialog Save As. 
Ketikkan nama file image pada kotak isian File name:. Klik tombol 


Save. 


129 


17. Anda dapat menggunakan fitur Private Browsing agar berbagai 
informasi mengenai halaman website yang dibuka, file yang sudah 
di-download, cookies, file cache website dan password tidak 
disimpan dalam history Safari. Klik tombol #£“'/ kemudian pilih 


menu Private Browsing... Muncul kotak dialog konfirmasi. 


Are you sure you want to turn on private browsing? 


When private browsing is turned on, webpages are not added to the 
history, items are automatically removed From the Downloads window, 
information isn't sayed For AutoFill (including names and passwords), and 


searches are not added to the pop-up menu in the Google search box, 
Until you close the window, you can still click the Back and Forward buttons 
to return to webpages you have opened, 





ox U cancel ) 





Gambar 4.9 Konfirmasi penggunaan fitur private browsing 


18. Klik tombol OK untuk mengaktifkan Private Browsing. Fitur Private 
Browsing yang aktif ditandai adanya tanda ceklist pada menu Private 


Browsing. 


4.2.2 Top Sites 


Top Sites merupakan fitur mulai diperkenalkan pada Safari versi 4. Fitur 
Top Sites akan menampilkan website yang sering dikunjungi dalam satu 
jendela. Website ditampilkan dalam bentuk thumbnail yang seolah-olah 
tertempel pada sebuah dinding. Tampilan thumbnail website akan 
memudahkan pengguna untuk membuka website hanya dengan sebuah 


klik mouse. 


1. Untuk membuka Top Sites, klik tombol '“#/ yang terletak di pojok 


kiri atas, tepatnya di bawah tombol 4” |. 


130 


@ Top Sites 


Fie Edit View History Bookmarks Window Help 


As you browse the web, Safari will learn which websites are your 
favorites and display them above as your Top Sites. 





Gambar 4.10 Tampilan Top Sites 


Untuk membuka website yang Anda inginkan, klik thumbnail 


website tersebut dalam Top Sites. 


Ukuran tampilan website dalam Top Sites dapat Anda atur sesuai 
keinginan. Pengaturan ukuran tampilan website akan berpengaruh 


pada jumlah website yang ditampilkan Top Sites. 


“Klik tombol Edit ME yang terletak di bagian kiri bawah. 
Muncul menu MENIT NT bagian kanan 


bawah browser Safari. 


v Klik tombol Small untuk menampilkan website dalam 


ukuran kecil. 


131 


€ Top Sites 
File Edit View History Bookmarks Window Help 


Pl @ Go to this address 
GoogleMtaps YouTube Wikipedia” News(12) w Popular v 


PD #f Apple Yahoo! 


To add a page to Top Sites, drag its 
address (URL) to this window. 





Gambar 4.11 Tampilan website dengan ukuran kecil 


Klik tombol Medium KEKE untuk menampilkan website 


dalam ukuran sedang (medium). 


v 


& Top Sites 
File Edit View History Bookmarks Window Help 
4 @ Ga to this address 

IOI HF Apple Yahool. GoodeMaps YouTube Wikhedia News(12) "Popular v 


| Topsstes 


Google Maps 
http om 





Gambar 4.12 Tampilan website dengan ukuran sedang 


132 


Y Klik tombol Large untuk menampilkan website dalam 


ukuran besar. 





Gambar 4.13 Tampilan website dengan ukuran besar 


“Jika Anda sudah memilih ukuran tampilan website dalam Top 


Sites yang dianggap cocok, klik tombol Done (Done | 


4. Untuk mengatur agar posisi salah satu thumbnail website dalam Top 
Sites tidak berubah-ubah ketika ada thumbnail baru, klik tombol 


Edit MEI! Klik tombol Mark as permanent top site B hingga 


tombol tersebut berubah warna menjadi biru. 


5. Untuk menghapus salah satu thumbnail dalam top sites, klik tombol 
Edit MET kemudian klik tombol Never include as top site @a 


6. Untuk mengubah posisi thumbnail dalam top sites, klik tombol Edit 
MEL3S. Klik dan tahan mouse pada thumbnail yang akan dipin- 
dahkan. Seret mouse pada posisi yang diinginkan kemudian lepaskan 


tombol mouse. 


133 





Gambar 4.14 Mengubah posisi thumbnail dalam top sites 


4.2.3 Cover Flow 


Cover Flow merupakan fitur yang akan menampilkan website pada 
bookmark dan history dengan tampilan seperti album art pada ITunes. 
Anda dapat memilih dan membuka website pada bookmark dan history 
dengan lebih mudah dan lebih cepat, karena website ditampilkan dalam 
bentuk preview dalam ukuran yang cukup besar. Seperti halnya Top Sites, 


Cover Flow juga diperkenalkan pada Safari versi 4. 


1. Klik tombol (##'/ untuk membuka Top Sites. Ketikkan teks pada 
kotak isian Search Bar yang terletak di pojok kanan bawah untuk 
mencari teks pada seluruh website dalam Top Sites. Tekan tombol 
Enter. Hasil pencarian kemudian akan ditampilkan dalam bentuk 


Cover Flow. 


2. Jika website yang ditampilkan lebih dari satu, untuk menggeser 


website gunakan slider yang terletak di bagian bawah tengah Safari. 


134 


3. Klik tombol PS yang terletak di bagian kanan Search Bar untuk 


mengembalikan tampilan Top Sites. 


& Top Sites sar 


File Edit View History Bookmarks Window Helo 





Yahoo! Googellaps YouTube Wikhedia News(id) v Popular 


Sepak Bola : Maradona Pilih Mourinho 





Gambar 4.15 Hasil pencarian teks dalam tampilan Cover Flow 


4.2.4 History dan Bookmark 


History dan bookmark seolah-olah menjadi fitur yang wajib dimiliki 
sebuah web browser saat ini. History merupakan fitur untuk melihat 
website apa saja yang pernah Anda kunjungi. Daftar history dan 
bookmark pada browser Safari ditampilkan dalam satu jendela sehingga 
pengguna dapat memilih website yang pernah dikunjungi atau website 
yang sudah di-bookmark dengan lebih mudah. 


1. Klik tombol &£x/ kemudian pilih menu History atau tekan kom- 
binasi tombol Ctrl-H. Cara yang sama juga dapat dilakukan dengan 
mengklik tombol mM yang terletak di pojok kiri atas. Untuk melihat 
daftar website yang pernah dikunjungi, klik opsi History yang 
terletak di sebelah kiri. 


135 





COLLECTIONS 


3 Historw 


(el Bookmarks Bar (10) 
5! Bookmarks Menu 
“7 Bonjour 

CSI All RSS Feeds 





Gambar 4.16 Memilih opsi History 


2. Daftar website dalam history akan ditampilkan dalam bentuk Cover 


Flow. 


@ History 


Fie Edit View History Bookmarks Window Help 


4 (Xt http://www.bni.co.idf 


Apple Yahoo! GoogleMaps YouTube Wikipedia” News(15) w Popular v 





History | 


COLLECTIONS 


(BSI Bookrnarks Bar (15) 

(5! Bookmarks Menu 

7 Bonjour 

CO AI RSS Feeds 
BOOKMARKS 

(MI Imported IE Favorites 

(GI mported Netscape/Mozila 


KOMPAS.com 
ht 


Bookmark 

YO Last Visited Today 

AG Bank Negara Indonesia » Teras 'http://bni.co.idf 

PA 

@ EMO - Elex Media Online hhttp://elexmedia.co.id/ 
5 detikSport : Hadapi Dilerna, Yamaha Bahagia hittp://www.detiksport.com/read/20.../81/hadapi-diema-yamaha-bahagia 
5 detikSport : Situs Warta Era Didital 'http://detiksport.com/ 

(@ Selamat Datang di Facebook http://www.facebook.com/ 
@ apple 'http://www.apple.com/ 
II BBC NEWS | News Front Page hhttp://news.bbc.co.uk/ 

(@ News, Travel, Weather, Ent....S. & World - USATODAY.com http://www.usatoday.com/ 

(@ GaeerBulder.com Jobs - The... Employment & Careers Site http://www.careerbulder.com/ 
(@ NPR : National Public Radio : ...World, US, Music & Arts : NPR http://www.npr.oraf 

(@ Monster Indonesia - Jobs in Indonesia, IT Jobs, Sales Jobs http://www.monster.com/ 

(AA 1 ns Anoeles Times - Calfnmi and World news - latimes.com -httnd/A Jatimes.com/ 











Gambar 4.17 Membuka website yang pernah dikunjungi 


3. Untuk mengatur ukuran tampilan Cover Flow, klik dan tahan mouse 


pada tombol yang terletak di bagian bawah slider. Tarik mouse 
ke atas untuk memperkecil tampilan Cover Flow atau tarik ke bawah 


untuk memperbesar tampilan Cover Flow. 


136 


Tiistory 
Tie Ak Mon His Boer Window Fdp 


4 JOO win aluress & Soge 


IIh Aptle Yahoo! GoodleMaps YouTube Wikbeda Neusli7 » Popular y 





ter f 


COLLECTIONS 


(SSI Bookmarks Bar (17) 
5 Bookmarks Menu 


(DA R53 Ferds 


BOOKMARKS 
(GG Importod IE Favorttes 
(Gi mported Netscape/Mozila 


(motitie) 
tik coniindex at 


(cokmark 
at Wise Today 
(A detiknews - detiknews (C3 fred:/frss.detik.comJindex.php/detikcom 
(O detikhiews : Indy Rahmawati: Saya Tidak Sekotor Itu Ihttc:/Jwwwdetiknews.comJread/20L..sya:tidak-sekotor-ituP391101605 
(9 detikcom : situs warta era digtal Inttp:/Jdetik.com/f 
5 astikeport - detkanort (G9 feod!/rs.daik.ceminder.php/sport 
5 Ge1xSo0rt: Situs Warta Era Digital httes/jaeuksport.comf 
KOMPAS.com 'http:/Jkompas.com/ 
JI Matanya Multi Guna Ihttp:/Jmata-mara.comf 
17 ori 2010 
NG Bant Menata Indonesia » Torae https/Ibni.coid/ 
@ EMO - Elex Mecia Online 'http://elexmedia.coid/ 
1S detikSocrt : Hadapi Dilerna, Yamaha Bahagia 'http://www.detiksport.corn/read/20.../81/hadapi-dlema-yamaha-bahagia | 








Gambar 4.18 Mengubah ukuran tampilan Cover Flow 


4. Kelebihan fitur history pada browser Safari adalah kita dapat mencari 
teks pada semua website yang pernah kita kunjungi. Ketikkan teks 
yang akan Anda cari pada kotak isian Search Bar. Jika sudah, tekan 
tombol Enter. Daftar history kemudian hanya menampilkan website 


yang di dalamnya terdapat teks yang Anda cari. 


@ Searching History and Bookmarks 
Fe Bat Von Mstoy Bodmarls Wndow Hp 
“ Anta /mmow-bricoidf CJ code 


Bole Yahoal GondleMteps  YalTuhe Wikbedia  Nowsl1S) Popular » 





Searc GAM History Omatehes 


5 Bockrmarks Menu 
5 Bonijour 
(IAI RSS Focds 


DODKMARKS 
( mported IE Favortes 
(GG Importad Netscape/Mozila 


Bank Negara Indonesia » Teras 
titi 


Pookemark Parent halo 
NXG san Negara Indonesa » Teras 08 api 2010 hetps/fbrm.co1df 
kompas.com 08 Api 2010 hitn:/ikarrpas.com/ 
@ #NO- Elex Medis Onlne 08 Api 2010 https/fekorneda.coid/ 
5 setirort : Hadap..z, Yamaha Bahana D8 Apul 2010 http:/fwww.detikspot.com/reax/20...61/hadapi lema yamaha bana: 
5 detisirort !Stue Warta BaDigital D9 Apil 2010 hetn:/Idetikenort.com/ 
9 sek Bola: Waradana Piih Mourinho 28 Api 2010 hitp:/fwww.detilspor.con/sepakb..24766/73/meradenepihmouirho 


9 Senak Bok : situs wattaera dita) 08 Apri 2010 hhttp:/fvww.detiksport.cor/sepakbola 
Teko Buku Oriina B...ac Buku Indorasa 08 Api 2010 hetp:/fbukukt.com/ 
Ofice - Toko Buku online 08 #pil 2010 hitp:/fwww-bLkukIs.com/katalog..u.phpemasid- LORCatd-42Bpage—i. 








Gambar 4.19 Pencarian teks pada website yang pernah dikunjungi 


137 


5: 


138 


Untuk menggunakan fitur bookmark, buka website yang akan di- 
bookmark. Klik ikon Add a bookmark for the current page yang 
terletak di sebelah kiri Address Bar. 


Type a name for the bookmark, and choose 
where to keep it, 





MataMaya Multi Gunal 





Top Sites “ 


Cancel 








Gambar 4.20 Menambahkan bookmark website 


Ketikkan nama bookmark pada kotak isian yang tersedia. Setelah itu, 
pilih di mana bookmark tersebut akan ditempatkan. Klik tombol 
Add. 


Klik tombol |2| yang terletak di pojok kiri atas untuk melihat daftar 
seluruh bookmark. Untuk melakukan pengaturan bookmark, klik 


kanan bookmark lalu muncul menu seperti pada Gambar 4.20. 











Gambar 4.21 Menu klik kanan yang ditampilkan 


Anda dapat memilih salah satu menu tersebut untuk dijalankan. 


Fungsi masing-masing menu adalah sebagai berikut. 


v 


v 


v 


Open digunakan untuk membuka website yang di-bookmark 


pada tab yang sedang aktif. 


Open in New Window digunakan untuk membuka website 


yang di-bookmark pada jendela baru. 


Open in New Tab digunakan untuk membuka website yang di- 
bookmark pada tab baru. 


Edit Name digunakan untuk mengubah nama bookmark. 


Edit Address digunakan untuk mengubah alamat URL book- 


mark. 
Copy digunakan untuk menyalin bookmark. 


Delete digunakan untuk menghapus bookmark. 


Agar pengelolaan koleksi bookmark lebih mudah, Anda disarankan 


untuk membuat folder bookmark dengan nama yang sesuai dengan 


kategori bookmark. 


v 


Untuk membuat folder bookmark pada bookmarks bar, klik 
kanan bookmarks bar kemudian pilih menu New Folder. 
Muncul kotak dialog seperti pada Gambar 4.21. Ketikkan nama 
folder bookmark kemudian klik tombol OK. 


Type a name for the bookmark, 








| website Kesehatan| 








OK Cancel 





Gambar 4.22 Membuat folder bookmark pada bookmarks bar 


139 


10. 


“Cara lain untuk membuat folder bookmark adalah dengan 


memilih menu Bookmark » Add Bookmark Folder. Muncul 
folder bookmark baru dengan nama untitle folder dalam mode 
edit. Ketikkan nama folder bookmark yang Anda inginkan 


kemudian tekan tombol Enter. 


Anda dapat menggunakan teknik drag and drop untuk memin- 
dahkan bookmark atau folder bookmark dari satu collection ke 
collection yang lain. Klik dan tahan mouse pada bookmark atau 
folder bookmark yang akan dipindahkan. Seret mouse pada 
collection yang akan digunakan untuk menampung bookmark atau 
folder bookmark yang dipindahkan kemudian lepaskan tombol 


mouse. 











Gambar 4.23 Memindahkan bookmark atau folder bookmark 


4.2.5 RSS 


RSS (Really Simple Syndication) merupakan teknologi yang memper- 


mudah Anda memperoleh informasi terbaru dari suatu website yang 


140 


menyediakan layanan umpan RSS (RSS Feed). Website yang menyediakan 
layanan ini pada umumnya adalah website yang kontennya selalu di- 
update secara reguler, misalnya website berita. Halaman RSS akan 
menampilkan judul artikel terbaru dengan satu atau dua baris isi artikel 


serta link untuk membaca artikel secara lengkap. 


1. Buka website yang mempunyai halaman RSS, misalnya 
www.detik.com. Klik tombol (EN yang terletak di bagian kanan 
Address Bar. Muncul tampilan seperti terlihat pada Gambar 4.23. 


@ detiknews - detiknews 








0 Wikpodia  Nows (IS) "Popular » 





detiknews - detiknews 


Terkait Aliran Dana ke Jaksa, Kejagung Serahkan ke Mabes Polri 











BBI Hselakoaan Aung (Kejagung) rremasrankan pengusutan dugaan alan dana yang mengalir ke para jaksa yang menangani kasus 
PIPA cavus Tamburan kepada Mabes Pori. Kejagung heralasan hal ersekut masuk dalam ranah pidana, sehingga meniadi 
-wanaangan Polri untuk menindaklanjutiya. Article Lengti: 


Oayus-01-dalemjpg 
Has sonBy: 





Read moro. 
Empat Rumah Terbakar di Medan 
Empat ruman warga dan dua warung di Ji Garu Tiga, Gang Inpres, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Amhlas, hangus 'erbakar, Kamis (E/4/2010) 


malam. Dugaan sementara, aoi berasal dari lilin yang dinvalakan karena listrik padam, menyambar bensin di rumah salah seorana warga. Read more 


Polisi: Rekening Bahasyim Diduga Money Laundry 


(elemng erseb aman pipa enusat uang drone anang 
bakasymina 
Cik 


Actions: 
Indy Rahmawati: Saya Tidak Sekotor Itu st 

Mat Link io This Page 
Add Bookmark 





Gambar 4.24 Tampilan halaman RSS 
2. Slider yang terletak di sebelah kanan halaman RSS digunakan untuk 


mengatur jumlah baris artikel yang ditampilkan. 


Article Length: 
» —A 


UI 


Gambar 4.25 Mengatur jumlah baris artikel 


3. Anda dapat mengurutkan artikel berdasarkan Date, Title, Source dan 


New pada menu yang terletak di sebelah kanan. 


141 


Sort By: 
Date 
Title 
Source 


New 
Gambar 4.26 Menu untuk mengurutkan artikel 


4. Menu Recent Articles: digunakan untuk menampilkan artikel ter- 


akhir berdasarkan waktu update. 


Recent Articles: 
All 
Today 


resterday 








Gambar 4.27 Artikel terakhir berdasarkan waktu posting 


5. Untuk mencari artikel tertentu, ketikkan kata kunci pencarian artikel 


pada kotak isian Search Articles:. Tekan tombol Enter. 


Search Articles: 


Gambar 4.28 Pencarian artikel 


Kesimpulan: 


Browser ini cocok digunakan untuk para pengguna sistem operasi Mac 
OS, sebab penggunaannya lebih optimal. Sedangkan untuk pengguna 
Windows hanya cocok digunakan untuk browsing seperti biasa dan tidak 


ingin mengandalkan fitur dari browser. 


142 


